AL 'ANKABUT 
(Laba-Laba) 
Surah ke-29 

69 Ayat. Makkiyyah 


Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 


1. © Alif Lim Mim. 

2. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka 
dibiarkan (saja) mengatakan: "kami telah beriman", 
sedang mereka tidak diuji lagi? 

3. Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang- 
orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya 
Alloh mengetahui orang-orang yang benar dan 
sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang 
dusta. 

4. Ataukah orang-orang yang mengerjakan 
kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput 
(dari azab) Kami? Amatlah buruk apa yang mereka 
tetapkan itu. 

5. Barang siapa yang mengharap pertemuan 
dengan Alloh, maka sesungguhnya waktu (yang 
dijanjikan) Alloh itu, pasti datang. Dan Dialah Yang 
Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. 

6. Dan barang siapa yang berjihad, maka 
sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya 
sendiri. Sesungguhnya Alloh benar-benar Maha 
Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta 
alam. 

7. Dan orang-orang yang beriman dan beramal 
saleh, benar-benar akan Kami hapuskan dari 
mereka dosa-dosa mereka, dan sungguh akan 
Kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa 
yang mereka kerjakan. 

8. Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) 
kebaikan kepada kedua ibu-bapaknya. Dan jika 
keduanya memaksamu untuk mempersekutukan 
Aku dengan sesuatu yang tidak ada 
pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah 
kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah 
kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang 
telah kamu kerjakan. 


(AKI SN 133 A 
Pad 027 £ % A 


Suratul `ankabūt 


> 


P 5) , 
SN A 
Bismil lahir rahmanir rahim 


P 29 7 A APA 225 >l & A 
Y mag Ga | Iya A Ç 5 gl ana 
ti- dan/ sedang kami telah mereka me- un- mereka diting- bah- 


dak mereka beriman ngatakan tuk galkan /dibiarkan wa 
Alif Lam Mim (1) Ahasiban nāsu ay yutraku ay yagulu amanna wahum Ia 


D D 
AR a) PP ag Ca 5 >L Pa l>,” AA FE [22 AA 
ON al Gala ms A oll Esa ay Ok 
DP dadi 


Alloh telah Ka- dan 
mi uji sungguh 2 


apakah Alif Lam 
mengira 1 Mim 


manusia 


(mereka) 
akan diuji 


sebelum dari 
mereka 


maka sungguh 
mengetahui 


orang-2 
yang 
Walagad fatannal ladzina min gablihim falaya'lamannal Iahul ladzina 


orang-orang 
yang 
yuftanun (2) 


ae Th AE y KN AA ET 
Oo OI co KD AMI Gak, pao 
(mereka) orang-orang mengira atau/ orang-orang dan sungguh Dia mereka 
mengerjakan yang apakah 3 yang berdusta mengetahui benar 
shadagu walaya'lamannal kadzibin (3) Am hasibal ladzina ya malunas 
2S al 2 an ata O D Tr og a4 21 E 
IA a iya G) L AAM U ponas ol AN 
yang meng- ada- barang mereka apa sangat mereka akan bah- kejahatan 
harapkan lah siapa 4 putuskan yang buruk mendahului Kami wa 
sayyi-ati ay yasbiguna sa-a mā yaħkumūn (4) Man kana yarju 
Za Lr LA BSN Pa Zu 3 — 
; Oad A SW TE“ D 
dan barang Maha Maha Men- dan pasti Alloh waktu maka Alloh perte- 
siapa 5 Mengetahui dengar Dia datang sungguh muan 
liga-al Iahi fa-inna ajalal Iahi la-āt wahuwas sami'ul 'alim (5) Waman 


aa Km IA Z5 To a IA A DA ERA PPA 
2 gi ahan Ta 


semesta dari benar-2 Alloh sung- untuk diri- dia ber- maka sungguh berjihad/ 
6 alam Mahakaya guh nya sendiri jihad hanyalah berjuang 
jahada fa-innamā yujāhidu linafsih innal lāha laghaniyyun 'anil 'alamin (6) 
Ba A AN Iá áa Sal; 
en = mE OA aa 223 ya TN 9 
kesalahan/ dari sungguh akan kebajikan/ dan (mere- (mereka) dan orang- 
dosa-2 mereka mereka Kami tutupi saleh ka) beramal beriman orang yang 


Walladzina āmanū wa'amilush shalihati lanukaffiranna 'anhum sayyi-atihim 


7> >? £ L 1 A ». dj 2 
“1? aa ») Pa s Dr AK » L A 2A , - 
A Las og pE SI ul aan 
manusia dan telah Kami (mereka) mereka yang lebih dan sungguh akan 

wasiatkan/wajibkan 7 kerjakan baik dari Kami balas mereka 


walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun (7) Wawash-shainal insana 


PEZA LL 8 3a A 2, 2 X 2. 
PA A en L p 
penge- PA bagi ada yang Man agar akan keduanya me- dan keba- dengan kedua 
tahuan nya kamu tidak Ku sekutukan maksa kamu jika ikan orang tuanya 


biwalidaihi husna wa-in jahadaka litusyrika bi mā laisa laka bihi 'ilmun 


Das o A Kan DK Si 
“ (3 
(kalian) kalian tentang laluakan Akujelas- tempat kem- kepa- kamu mena- maka 
8 kerjakan apayang kan pada kalian bali kalian da-Ku ati keduanya janganlah 


fala tuthi huma ilayya marji ukum fa-unabbi-ukum bima kuntum ta malun (8) 


í> aa AA 


|) g >AS >47 \ A Sr 
Sala 3 A gda e Gl sa, 
er r — pa - r Z "y 
orang-orang ke sungguh akan Kami kebajikan/ dan (mereka) (mereka) dan orang- 
yang saleh dalam masukkan mereka saleh beramal beriman orang yang 
Walladzina āmanū wa'amilush shalihati lanudkhilannahum fish shalihin 
Ai . / . A s7 5 CE 
Jam Ad 2 S3 KE wE Eo A el KU) 
diaja- Alloh karena dia di- maka kepada kami (dia) ada manusia dandi 
dikan sakiti apabila Alloh beriman berkata yang antara 9 


(9) Waminan nasi may yagulu amanna billahi fa-idza udziya fil Iahi ja'ala 


KAT AT as ST D ni, 2 GK KE 
ara CL OT ar TS Sup D o A A9 
pasti mere- Tuhan dari perto- datang dan Alloh seperti manusia fitnah 
ka berkata kamu longan jika azab 


fitnatan nasi ka'adzabil Iahi wala-in ja-a nashrum mir rabbika layagulunna 


& - - 
l> 7 yt 22 A 2° A AAN xi SAN tata WA 3d 
o s Pd or - > > 
semesta alam dada da- dengan dengan lebih Alloh bukan- beserta adalah sungguh 
(manusia) lam apayang mengetahui kah kalian kami 


inna kunnā ma`akum awalaisal lāhu bi-a`lama bima fi shuduril `ālamin 


yA 2 A * | . D. . 

. s r Z9 19 IA AN 229 IA 
orang-orang dan sungguh (mereka) orang-orang Alloh dan sungguh 
yang munafik Dia mengetahui beriman yang mengetahui 10 


(10) Walaya'lamannal lāhul ladzina amanu walaya'lamannal munafigin 


PA 1 <> 2 A TA AN 
kas al Jh QY 
kepada orang- (mereka) 

orang yang kafir 


e A yag v Pa NM > K 
jalan Ratih (mereka) 


kami beriman 
(11) Wagalal ladzina kafaru lilladzina amanut tabi'u sabilanā 


Sa S 5 D Hae - ha L dead; 


orang-orang dan 
yang berkata 11 


dari kesalahan/ dari dengan mem- mereka kesalahan/ dan kami akan 
dosa-2 mereka bawa/memikul D dosa-2 kalian membawa 
walnahmil khathayakum wama hum bihamilina min khathayahum min 
NG AB Gd F Ta kes Ba 
19 Lha ES 


dan dosa dan sungguh mere- benar-benar sesungguh- sesuatu/ 
dosa-dosa mereka ka akan memikul 12 pendusta nya mereka sedikit pun 
syai“ innahum lakadzibun (12) Walayahmilunna atsgalahum wa-atsgalam 
AELA PA 541 Pa gg 15 
PAR 2 -. - a% 
(mereka) ada- mereka tentang kiamat pada dan sungguh me- dosa-dosa ber- 
adakan apa yang hari reka akan ditanya mereka sama 


ma 'a atsgalihim walayus-alunna yaumal giyamati 'amma kanu yaftarun 


FA LS DI PEN dn TR Cs aa nata AN 
DAN 2 (2 J L CJ HA ) P QY 


- 


P 
tahun seribu pada/bersa- maka dia kaum- ke- Nuh Kami telah dan 
ma mereka tinggal nya pada mengutus sungguh 13 


(13) Walagad arsalna nuhan ilā gaumihi falabitsa fihim alfa sanatin 


De Si SB 


orang-orang ya topan 
14 yang zalim mereka 
illa khamsina '3man fa-akhadzahumuth thufanu wahum zhalimun (14) 


AI MK KA ON 


tahun lima kecuali 
(kurang) 


lalu menim- 
pa mereka puluh 


Aan Ay er 


S DW 2 N 5 
Zn A Ge aN an AN: 


maka Kami sela- 
matkannya (Nuh) 


dan penghuni 
(penumpang) 


bagi semesta alam tanda-tanda dan Kami kapal/ 
(umat manusia) (pelajaran) menjadikannya bahtera 
Fa-anjainahu wa-ash-habas safinati waja`alnāhā ayatal lil'alamin 


9. Dan orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh benar-benar akan Kami 
masukkan mereka ke dalam orang-orang yang 
saleh. 

10. Dan di antara manusia ada orang yang 
berkata: " kami beriman kepada Alloh", maka 
apabila ia disakiti (karena ia beriman) kepada 
Alloh, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai 
azab Alloh. Dan sungguh jika datang pertolongan 
dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata: 
"Sesungguhnya kami besertamu". Bukankah Alloh 
lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua 
manusia di semesta alam? 

11. Dan sesungguhnya Alloh benar-benar 
mengetahui orang-orang yang beriman: dan 
sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang 
munafik. 

12. Dan berkatalah orang-orang kafir kepada 
orang-orang yang beriman: "Ikutilah jalan kami, 
dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu", dan 
mereka (sendiri) sedikitpun tidak (sanggup) 
memikul dosa-dosa mereka. Sesungguhnya 
mereka adalah benar-benar pendusta. 

13. Dan sesungguhnya mereka akan memikul 
beban (dosa) mereka, dan beban-beban (dosa 
yang lain) di samping beban-beban dosa mereka 
sendiri, dan sesungguhnya mereka akan ditanya 
pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka 
ada-adakan. 

14. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh 
kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara 
mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. 
Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka 
adalah orang-orang yang zalim. 

15. Maka Kami selamatkan Nuh dan penumpang- 
penumpang bahtera itu, dan Kami jadikan 
peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia 
(di semesta alam). 


16. Dan (ingatlah) Ibrahim, ketika ia berkata 
kepada kaumnya: "Sembahlah Alloh dan 
bertakwalah kepada-Nya. Yang demikian itu adalah 
lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 

17. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain 
Alloh itu adalah berhala, dan kamu membuat 
dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain 
Alloh itu tidak mampu memberikan rezeki 
kepadamu: maka mintalah rezeki itu di sisi Alloh, 
dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. 
Hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. 

18. Dan jika kamu (orang kafir) mendustakan, 
maka umat yang sebelum kamu juga telah 
mendustakan. Dan kewajiban rasul itu, tidak lain 
hanyalah menyampaikan (agama Alloh) dengan 
jelas". 

19. Dan apakah mereka tidak memperhatikan 
bagaimana Alloh memulai penciptaan (makhluk), 
kemudian mengulangi penciptaan (makhluk itu 
kembali). Sesungguhnya yang demikian itu adalah 
mudah bagi Alloh. 

20. Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka 
perhatikanlah bagaimana Alloh memulai 
penciptaan (makhluk), kemudian Alloh menjadikan 
kejadian yang lain. Sesungguhnya Alloh Maha 
Kuasa atas segala sesuatu. 

21. Alloh mengazab siapa yang dikehendaki-Nya, 
dan memberi rahmat kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya, dan hanya kepada-Nya-lah kamu 
dikembalikan. 

22. Dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan 
diri (dari azab Alloh) di bumi dan tidak (pula) di 
langit dan sekali-kali tiadalah bagimu pelindung 
dan penolong selain Alloh. 


& P y 
-2 ) AA a 8 29> z Pa - A0 
. - . ye 
En) 5 oga al hel dn ya JB S Ma NG) 
demiki- dan bertakwa- Alloh sembahlah kepada dia ke- dan 
an itu lah kepada-Nya kaumnya berkata tika Ibrahim 15 
(15) Wa-ibrahima idz gala ligaumihi' budul lāha wattaguh dzalikum 
2 DAA, GG AN LAN 2< AS A A 551 
cai Hg ” 
dari kalian sungguh kalian kalian jika bagi lebih 
sembah hanyalah 16 mengetahui adalah kalian baik 
khairul lakum in kuntum ta`lamūn (16) Innama ta`budūna min 
SG» Al Ge r Y 
“ 29I ko P. : a? w 3) 2A 
a Caa Sa SD D F BESI al og 
dari kalian yang sesung-  kedus- dan kalian berhala Alloh selain 
sembah guhnya taan membuat 


dūnil lāhi au-tsanaw watakhluqūna ifkā innal ladzina ta`budūna min 


7w ` rí o CD Let ara 6,” » A g A Dr r ` 2$ 
. . . ~ . 2 2. 
DI Ani Ac pe 2) S L Ka 2 Y AN O9 
rezeki Alloh di sisi maka rezeki kepada mampu tidak Alloh selain 
carilah kalian 
dunil lahi Ia yamlikuna lakum rizgan fabtaghu 'indal lahir rizga 
1 r Dang 1 æ r 2 o IAEN 
kalian men- dan kalian di- kepada- untuk- dan ber- dan sem- 
dustakan jika 17 kembalikan Nya Nya syukurlah bahlah Dia 
wa buduhu wasykuru lah ilaihi turja`ūn (17) Wa-in tukadz-dzibu 
Í PA Lr A 3, £ zw GA Liz 2 
» mad 2 .. o 
penyam- ke- rasul atas dan sebelum dari umat telah men- maka 
paian cuali tidaklah kalian dustakan sungguh 


faqad kadz-dzaba umamum min qablikum wama `alar rasuli illal balaghul 


So aaa aaa Nia 
pa: AS SA a 19» 39 A 
kemu- makhluk Alloh memulai bagai- mereka dan apa- yang 
dian menciptakan mana perhatikan kah tidak 18 nyata 
mubin (18) Awalam yarau kaifa yubdi-ul lāhul khalqa tsumma 
„7? 2 $ 2 X WM 3 ` LA a | A ÖA A 
. | . | > - | Je f . $ \ 

D 3 e P Aa A Al ol oia 
muka di berja- kata- mudah Alloh atas/ demiki- sesung- Dia mengu- 
bumi lanlah  kanlah 19 bagi an itu guhnya langinya 

yu`iduh inna dzālika `alal lāhi yasir (19) Qul siru fil ardhi 

ds y> L pl y », 2 A 

LA AA 2% S 272) b CA Er al LT > A Aor 

-“- D . a . g 2» Lad -“ PS * o . 

yang kejadian menja- Alloh kemu- makhluk Dia memulai bagai- maka per- 
lain dikan dian menciptakan mana hatikan 


fanzhuru kaifa bada-al khalga tsummal lahu yunsyi-un nasy-atal akhirah 


SAN Pr uv 207 4, Wg yy AN i 
29 E i% AS ea E ade l e 
P Ha TA are 2 ol 
dan Dia Dia ke- siapa Maha- sesuatu segala atas Alloh sesung- 
merahmati hendaki yang a 20 kuasa guhnya 
innal laha 'ala kulli syai-in gadir (20) Yu`adz-dzibu may yasya-u wayarhamu 
D rn “en OS AD AA RL SEE a 
o 2. Q A) (2 
di melemahkan/ kalian dan ti- kalian di- dan ke- Dia ke- siapa 
terlepas daklah 21 kembalikan pada-Nya hendaki yang 


may yasyā“ wa-ilaihi tuglabun (21) Wamā antum bimu'jizina fil 


àe 


D 5 2 ) | wA A | . 
3 9 SE gi AN Q 02 = ea o AUA 3 
Z 
pelin- dari Alloh selain dari kalian dan langit di 
dung tidaklah 
ardhi wala fis sama" wama lakum min dunil Ilahi miw waliyyiw 
L1 
w AAT ni PA a DAN 
ad, A geb h LC 
dan pertemuan Alloh kepada (mereka) dan orang- 
dengan-Nya ayat-ayat kafir _ orang yang 22 
wala nashir (22) Walladzina kafaru bi-ayatil Ilahi waliga-ihi 
Gr) SG? 1 S ta 23 < 1 2. 1 2 > 
OA Dae eb AI HS i 
yang azab bagi mereka dan me- rahmat- dari 
23 pedih (mendapat) reka itu Ku 


ula-ika ya-isu mir rahmati wa-ula-ika lahum '“adzabun alim (23) 


Ibu Aa ASI Aa 2% ~g ~ Sa PEREA 

o 3 a G A NI Se D 
bakar- atau bunuh mereka bah- ke- kaum- jawaban 
lah dia dia berkata wa cuali nya 


Fama kana jawaba gaumihi illa an galug tuluhu au harriguhu 


. . - $ 2 . i 
Orey PM A A> g olo — 
(mereka) bagi benar-benar yang de- pada sesung- api dari 

yang beriman kaum ada tanda-tanda mikian itu guhnya 


fa-anjahul Iahu minan nar inna fi dzalika la-ayatil ligaumiy yuminun 


- AN D, < 
D D js 


penolong 


SI 7 
\ A 


Iya 


(mereka) 
putus asa 


Tai 


bumi 


mg 
Y3 
' 9 
dan 
tidak 


LA 
AI 


mereka 
itu 


Al “ba 


ada 


Ad 
anl 


Alloh 


maka 
tidak 


I 
247 


. 


AL 


lalu menye- 
lamatkannya 


» é . < 2 p . . yak 
Sa ang. ÉI al 093 GA PIN Ll J89 (s£) 
di antara kasih berhala- Alloh selain dari kalian sungguh dan (Ibrahim) 
kalian sayang berhala sembah hanyalah berkata 24 
(24) Waqāla innamat takhadztum min dūnil lāhi autsānam mawaddata bainikum 
On RK aaa a A ICES PES : 
: - - - z AP Aa Dg €E 
sebagian meng- kiamat pada kemu- dunia kehidupan dalam 
kalian ingkari hari dian 


fil ħayātid dunyā tsumma yaumal qiyāmati yakfuru ba`dhukum 


D 
AL < F Y pA >22 AA ana Tg 
2 ARI : al D 
api/ dan tempat sebagian sebagian dan me- dengan 
neraka kembali kalian kalian ngutuk sebagian 
biba dhiw wayal'anu ba dhukum ba'dhaw wama'wakumun naru 
AR 
Is bi Í SK aO T aA 
dan dia Luth kepa- maka seorang dari bagi dan ti- 
berkata danya beriman 25 penolong kalian dak ada 
wamā lakum min nashirin (25) Fa-āmana lahū luth waqāla 
Co | | Ja Sws ) | & LA A 
O Ki BAN GL o dl a 2- 
dan Kami a- Maha- Maha- Dia sungguh Tuhan- ke- berpin- sungguh 
nugerahkan 26 bijaksana perkasa Dia ku pada dah aku 
inni muhājirun ilā rabbi innahū huwal `azizul ħakim (26) Wawahabnā 
AN P MAYA Fws C2 SLL PES r AN SAN 
- av . | Cad ? aG | . | 5 - > y 
. P IP D 9 | D! 3 "9 9 2) 9 <a A) A 
dan kenabian keturunan- pada dan Kami dan Ishak kepa- 
Al-Kitab nya jadikan Ya'qub danya 
lahu is-haqa waya'guba waja`alnā fi dzurriyyatihin nubuwwata walkitaba 
| P KA 7 AA Pan : s? ARAP 
Ja > oo AY! 2 A Gi 3 o 23 
orang-orang benar-2 da- akhirat di dan sung- dunia di  ganjaran/ dan Kami 
yang saleh ri termasuk guh dia balasan beri dia 


wa-atain3hu ajrahu fid dunya wa-innahu fil akhirati laminash shalihin 


23. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat- 
ayat Alloh dan pertemuan dengan Dia, mereka itu 
putus asa dari rahmat-Ku, dan mereka itu 
mendapat azab yang pedih. 

24. Maka tidak ada jawaban kaum Ibrahim, selain 
mengatakan: "Bunuhlah atau bakarlah dia", lalu 
Alloh menyelamatkannya dari api. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda kebesaran Alloh bagi orang-orang 
yang beriman. 

25. Dan berkata Ibrahim: "Sesungguhnya berhala- 
berhala yang kamu sembah selain Alloh adalah 
untuk menciptakan perasaan kasih sayang di 
antara kamu dalam kehidupan dunia ini, kemudian 
di hari kiamat sebagian kamu mengingkari 
sebagian (yang lain) dan sebagian kamu melaknati 
sebagian (yang lain): dan tempat kembalimu ialah 
neraka, dan sekali-kali tak ada bagimu seorang 
penolongpun. 


26. Maka Luth membenarkan (kenabian) 
Ibrahim. Dan berkatalah Ibrahim: "Sesungguhnya 
aku akan berpindah ke (tempat yang 


diperintahkan) Tuhanku (kepadaku): sesungguhnya 
Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

27. Dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishaq 
dan Ya'qub, dan Kami jadikan kenabian dan Al 
Kitab pada keturunannya, dan Kami berikan 
kepadanya balasannya di dunia: dan sesungguhnya 
dia di akhirat, benar-benar termasuk orang-orang 
yang saleh. 


28. Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada 
kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar 
mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum 
pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat- 
umat sebelum kamu". 

29. Apakah sesungguhnya kamu patut 
mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan 
kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? 


Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya 
mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab 
Alloh, jika kamu termasuk orang-orang yang 
benar". 


30. Luth berdoa: "Ya Tuhanku, tolonglah aku 


(dengan menimpakan azab) atas kaum yang 
berbuat kerusakan itu". 
31. Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) 


datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, 
mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami akan 
menghancurkan penduduk negeri (Sodom) ini: 
sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang 
yang zalim". 
32. Berkata 
ada Luth". 


Ibrahim: "Sesungguhnya di kota itu 

Para malaikat berkata: " kami lebih 
mengetahui siapa yang ada di kota itu. kami 
sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan 
pengikut-pengikutnya kecuali isterinya. dia adalah 
termasuk orang-orang yang tertinggal (atau 
dibinasakan). 
33. Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para 
malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah 
karena (kedatangan) mereka, dan (merasa) tidak 
punya kekuatan untuk melindungi mereka, dan 
mereka (para malaikat) berkata: "Janganlah kamu 
takut dan jangan (pula) kamu bersedih. 
Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu 
dan pengikut-pengikutmu, kecuali isterimu, dia 
adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (atau 
dibinasakan)". 


ke > 
A r? ARNIR >A Z men SA - A » Tas PLN 
MEF SAN : : (SY) 
perbua- benar-2 sesungguh- kepada dia ketika dan 
tan keji mengerjakan : nya kalian kaumnya berkata Luth 27 
(27) Waluthan idz gala ligaumihi innakum lata'tunal fahisyata 
AN z EN yT w Pe » -A Zr 
DN BG IA DG a a 
IC OA pn s A P . 
seluruh dari seorang dari dengan- mendahului/ belum 
28 alam (umat) pun nya sebelum kalian pernah 


ma sabagakum biha min ahadim minal “alamin (28) 


SG A Ia BA KU 
2P 2 “ss Q 2 = £ 

dan kalian datang- jalan dan kalian memu- laki-laki benar-2 apakah sesung- 

kan/mengerjakan tus /memotong mendatangi guhnya kalian 


A-innakum lata“tūnar rijāla wataqtha`ūnas sabila wata“tūna 


Pad - 

a W pas Dr P “ PP Ie 29 » AA 5 
- gg / P K A EA A >° 
Yo ap Gh Á L \ s5 Gg 
kecuali kaum- jawaban ada maka kemung- tempat dalam 
nya : tidak karan pertemuan 
fi nadikumul munkar fama kana jawaba gaumihi illa 
À A 

[> - ` P D oÊ » w Z A 7. A Z »- 

orang-orang dari/ kamu jika Alloh azab datangkan mereka me- bah- 
yang benar termasuk adalah kepada kami  ngatakan wa 


an galu tina bi'adzabil Iahi in kunta minash shadigin 
PIN €E 5 > 9? 2r? 
O Ci a 


E Eee 


La 
(orang-orang yang) kaum atas tolong- ya Tu- (Luth) 
30 berbuat kerusakan lah aku hanku berkata 29 
(29) Qala rabbin shurni 'alal qaumil mufsidin (30) 
a >A A A A y » A? - » TR g A > — Ga 
> 2 »lls Y & - | R . 7 
membina- sesungguh- mereka dengan kabar Ibrahim utusan datang dan tat- 
sakan nya kami berkata gembira Kami kala 
Walammā ja-at rusuluna ibrāhima bilbusyra galu inna muhliku 
S Il DI A ( S Sa ©) Dr 
pen Lelei cs aa! oDd Jl 
- Cal D e 1 r S 
orang-orang adalah pendu- sesung- negeri ini pendu- 
31 yang zalim duknya guhnya duk 
ahli hadzihil garyah inna ahlahā kanu zhalimin (31) 
& 
C w LA 24 2 A A “2, “4 A 
TO NYA DA IE ÓI Ge E db 
o r 
An akan Ka- di da- ag lebih me- kami mereka Luth di da- sesung- (Ibrahim) 
mi selamatkan dia lamnya siapa  ngetahui berkata lamnya guhnya berkata 
Oala inna fiha lutha galu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu 
AN 3 y 7 - De s PEA 5 Tt ». 
OK D DR - 
a Ga IA LHS, 
dan orang-orang dari/ ter- adalah istrinya ke- dan kelu- 
tatkala 32 yang tertinggal masuk ia cuali arganya 
wa-ahlahu illam ra-atahu kanat minal ghabirin (32) Walamma 


Í or > Pa S LA 4 A -A a A > — De 
2 G . » Pn ra » S o 7 . 
le >) e O2, we e | U3 Cu D) il 
PER. ba .. g 
lengan/ dengan dan dia sem- dengan dia merasa Luth utusan datang 
kekuatan mereka pit/ sesak mereka susah Kami 
anja-at rusuluna luthan si-a bihim wadhaga bihim dzar'aw 
“ana 9 Ce LA LA 5 s77 A A Ay 
sz s . . . AIN 
BAN i, IPA US YG ENI G3 
istrimu ke- dan keluarga/ menyelamat- sungguh kamu dan kamu jangan dan mere- 
cuali pengikutmu kan kamu kami bersedih jangan takut ka berkata 


wagalu Ia takhaf wala tahzan inna munajjuka wa-ahlaka illam ra-ataka 


2. road A 2A 5 AN y2 
b Cln sO D D 
J de 2 JNA LI Sa 1 TE 
pen- atas menu- sungguh orang-orang dari/ 
duduk runkan Kami 33 yang tertinggal termasuk 


kanat minal ghabirin (33) Inna munziluna 'ala ahli 


ea 527 BK Z A | Pa E 
(mereka) ber- adalah dengan langit dari siksaan negeri 
buat fasik mereka apa/ sebab 


hadzihil garyati rijzam minas sama-i bima kana yafsugun 


D L£ 


adalah 


asal sa 


A Dr al W Z 7 Z ) LA 2 Z - al Z A AN 
aa aa MA Tt “UC, Ia GD 
(mereka) bagi yang suatu darinya Kami dan se- 
yang berakal kaum nyata ayat / bukti tinggalkan sungguhnya 34 


(34) Walagat tarakna minha ayatam bayyinatal ligaumiy ya gilun 


A A>? >Z) Pn FS 
be aso Ja 
sem- hai ka- maka dia saudara 
bahlah umku berkata mereka 


(35) Wa-ila madyana akhahum syu'aiban faqala yagaumi' budul 


Syu'aib penduduk 


Madyan 


a A KAN Pan NN 
ja aa an dl 


dan 
kepada 35 


: de c PENA MOS a 
Ja PNG Ia X9 Y ya lolo A 
orang-2 yang ber- muka di kalian melaku- dan akhir hari dan ha- Alloh 
buat kerusakan bumi kan kejahatan jangan rapkan 


laha warjul yaumal akhira wala ta tsau fil ardhi mufsidin 


pe s a A PE A A arai 
a maka jadilah goncangan/ lalu menim- maka mereka 
mereka gempa pa mereka 


(36) Fakadz-dzabuhu fa-akhadzat-humur rajfatu fa-ashbahu fi 


- Z o Y 
T% Gd LX ŽI AN P 0,1 
5 3 Cy) INA? 
OS D bg AN Aa 
telah dan dan dan (ka- mayat-mayat 
nyata sungguh Tsamud um) 'Ad 37 bergelimpangan 


darihim jatsimin (37) Wa'adaw wa-tsamuda wagat tabayyana 
A 7 - 2 1:5 


gan pari Oi) ML Of 


setan bagi /kepa- 
da mereka 


dan menjadikan 
memandang baik 
lakum mim masakinihim wazayyana lahumusy syaithanu 


AN Y, 2 >A As 5 

a aa. ob A 3 

Tepak 1563 J- | 92 
orang-orang yang 


38 berpandangan tajam 
a'malahum fashaddahum 'anis sabili wakanu mustabshirin (38) 


tempat ting- dari 
gal mereka 


>A G5 rZ 
lalu ia mengha- 
langi mereka 


dan adalah jalan dari 
mereka 


y 2A pra y 18 S A », 
ya e rav f Lols De 
Musa telah datang dan sesung- dan dan 
kepada mereka guhnya Haman Firaun 


Wagaruna wafir'auna wahaman walagad ja-ahum musa 


yo s A K Pa , 2. 4 
Ko DE G N å 
orang-orang mereka dan ti- muka di 


yang luput daklah bumi 
bilbayyinati fastakbaru fil ardhi wama kanu sabigin 


. aa Z r > p 
maka/ akan tetapi me- 
reka berlaku sombong 


Tz L f P P pa r Pd 8L DI LS 
Z Pa Pa Pa » > w » A 2 e Y P; . . 
2 PS . . . 
. Pi r æ r y Pd 
hujan ba- atasnya Kami kirim- orang maka di an- karena dosa- Kami 
tu kerikil kan/timpakan yang tara mereka dosanya siksa 


(39) Fakullan akhadznā bidzambih faminhum man arsalnā `alaihi ħāshibaw 


PN 
a CY 


mendustakannya 36 


5 - 
3 > 
D S 
rumah-2 
mereka 


re 


bagi 
kalian 


AN 


perbuatan 
mereka 


ya 1) G; 


dan 
Oarun 


dengan keterang- 
an yang nyata 


maka 
masing-2 39 


34. Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab 
dari langit atas penduduk kota ini karena mereka 
berbuat fasik. 

35. Dan sesungguhnya Kami tinggalkan tentang hal 
itu sebagai satu tanda yang nyata bagi orang-orang 
yang berakal. 

36. Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk 
Madyan, saudara mereka, Syu'aib, maka ia 
berkata: "Hai kaumku, sembahlah Alloh, 
harapkanlah (pahala) hari akhir, dan jangan kamu 
berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan". 

37. Maka mereka mendustakan Syu'aib, lalu 
mereka ditimpa gempa yang dahsyat, dan jadilah 
mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di 
tempat-tempat tinggal mereka. 

38. Dan (juga) kaum "Ad dan Tsamud, dan 
sungguh telah nyata bagi kamu (kehancuran 
mereka) dari (puing-puing) tempat tinggal mereka. 
Dan syaitan menjadikan mereka memandang baik 
perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalangi 
mereka dari jalan (Alloh), sedangkan mereka 
adalah orang-orang berpandangan tajam, 

39. dan (juga) Oarun, Firaun dan Haman. Dan 
sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa 
dengan (membawa bukti-bukti) keterangan- 
keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka 
berlaku sombong di (muka) bumi, dan tiadalah 
mereka orang-orang yang luput (dari kehancuran 
itu). 


40. Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa 
disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada 
yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil 
dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras 
yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang 
Kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara 
mereka ada yang Kami tenggelamkan, dan Alloh 
sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan 
tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka 
sendiri. 

41. Perumpamaan orang-orang yang mengambil 
pelindung-pelindung selain Alloh adalah seperti 
laba-laba yang membuat rumah. Dan 
sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah 
rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. 

42. Sesungguhnya Alloh mengetahui apa saja yang 
mereka seru selain Alloh. Dan Dia Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana. 

43. Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami 
buat untuk manusia: dan tiada yang 
memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. 
44. Alloh menciptakan langit dan bumi dengan 
benar. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
terdapat tanda-tanda kekuasaan Alloh bagi orang- 
orang yang beriman. 

45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, 
yaitu Al Kitab (Al Ouran) dan dirikanlah salat. 
Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan- 
perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya 
mengingat Alloh (yakni salat) adalah lebih besar 
(keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan 
Alloh mengetahui apa yang kamu kerjakan. 


TA Pd TAN Pe 
Kan > 5 A EA 2 w 2 A2 3 
dengan- Kami be- orang dan di anta- suara keras menim- orang dan di anta- 
nya namkan yang ra mereka mengguntur panya yang ra mereka 
waminhum man akhadzat-hush shaihatu waminhum man khasafna bihil 
» T » P 2 
PA a 11 Pan s "LA... 2 22 7 E e 
untuk menga- Alloh ada dan Kami teng- orang dan di anta- bumi 
niaya mereka tidak gelamkan yang ra mereka 
ardha waminhum man aghraqnā wamā kānal lāhu liyazhlimahum 
Z 
D NRE Aan Da ee 
Saya Ni YA, Dn sentana P ba, 
orang-orang perum- (mereka) diri adalah akan 
yang pamaan 40 menganiaya mereka mereka tetapi 
walakin kanu anfusahum yazhlimun (40) Matsalul ladzinat 
T E C TAA a A r AG 
Dp B eCa MA N a DA 
laba-laba seperti per- pelindung Alloh selain dari mereka 
umpamaan mengambil 
takhadzu min dūnil lāhi auliya-a kamatsalil `ankabūtit 
A 2A 2 pn TAX Pa r 2 PET » 3 
laba-laba sungguh rumah- paling dan sesung- rumah ia mengam- 
rumah rumah lemah guhnya bil /berbuat 


takhadzat baitā wa-inna auhanal buyuti labaitul 'ankabut 


yg 4 Md AT Dr E AN Pa Tali WN A Lr Ea 
O Giaa YP j 
Cya KN L ma Aq Ta f LE 
dari mereka se- apa menge- Alloh sesung- mereka adalah jika 
ru/ sembah yang tahui guhnya 41 mengetahui mereka 
lau kanu ya'lamun (41) Innal laha ya'lamu ma yad una min 
Lo Ai KY A & 5 A > : Ag 
D Zei i wS 8» y 2I 
dan Mahabijaksana Maha- dan sesuatu dari selain 
ini/itu 42 perkasa Dia Dia 
danihi min syai“ wahuwal 'azizul hakim (42) Watilkal 
AN Ka Pg A TAA »- 2 r (d A s ? A Al » 2 
E) Sy a W Gr JL 
MD SI Y ES GI D Kay 
orang-orang ke- mema- dan tidak untuk Kami mem- perumpamaan- 
43 yang berilmu cuali haminya dapat manusia buatnya perumpamaan 
amtsalu nadhribuha linnas wama ya`qiluhā illal 'alimun (43) 
PU ja J ys? l L? - s) Pn 
$ E Y - . .. Y 1 v - é 
yang pada sesung- dengan dan langit Alloh mencip- 
demikian guhnya hak bumi takan 
Khalaqal lāhus samāwāti wal-ardha bilħaqq inna fī dzālika 
, di — - f o TA A CE AL z 74a ZN 
- $ Da g 5 C 5 YAN A 
yana o e r E2 E Hd ANA pA = 
Al-Kitab dari kepada diwah- apa bacalah bagi orang-orang benar-2 ter- 
kamu yukan yang 44 yang beriman dapat tanda-2 
la-ayatal lilmu"minin (44) Utlu ma ūĥiya ilaika minal kitabi 


Pa Gan De 3 A SG ~ 

perbuat- dari men- salat sesung- salat dan diri- 

an keji cegah guhnya kanlah 

wa-aqimish shalāh innash shalāta tanhā `anil faħsyā-i 
(2) LA » 4 G 3171 v as > si S3 &, SANA 
Oa Tau Ii KAS AN AJ 9 J 
kalian apa Dia me- dan lebih Alloh dan sungguh dan 
45 kerjakan yang ngetahui Alloh besar mengingat mungkar 


walmunkar waladzikrul lāhi akbar wallahu ya'lamu mā tashna'un (45) 


ra 


w "3 — z M 5 ` 2 MN a CA PP 
kecu- lebih ia dengan melain- (dengan) Ahli Kitab kalian dan ja- 
ali baik yang kan berdebat nganlah 


Wala tujadilu ahlalkitabi illa billati hiya ahsanu illal 


/ a83 x A e < 5 LN AI rA? pa 2,5 
3 Gá JA iy Ci Gps iea hb Gal 


dan ditu- kepada diturun- dengan kami dan ka- diantara mereka orang-2 
runkan kami kan yang beriman takanlah mereka zalim yang 
ladzina zhalamu minhum wagulu āmannā billadzi unzila ilaina wa-unzila 


PN P / ARI G Pa A - IN, > B 

6Y TPA 2A y 22 3 5 AN 2 

Sy Oyola A 9 A 1, SI 9 LL, a | 
orang-2 yang kepada- dan satu/ dan Tuhan dan Tu- kepada 


46 berserah diri Nya kami esa kalian han kami kalian 
ilaikum wa-ilahuna wa-ilahukum wahiduw wanahnu lahu muslimun (46) 


5 & > - Dr A - - 
AN ? Ag en l> $ A LN PA » at y Pi 
A . . - $ ° . ° S 
aS RA gie LA D Ui N 
Al-Kitab Kami berikan maka orang- Al-Kitab kepada Kami telah dan demi- 
kepada mereka orang yang kamu turunkan kianlah 


Wakadzālika anzalnā ilaikal kitāb falladzina ātaināhumul kitāba 


my Y AL or PP Š A 2b - -7s x T > 
e . - . - . e S 
Lg img lag a Gap ao ela Gay e gap 

dengan ayat- mengingkari/ dan dengan- iaber- orang mereka dan dari dengan- mereka 
ayat Kami membantah tidak nya iman yang antara nya beriman 


yu“minūna bih wamin ha-ula-i may yu“minu bih wamā yajhadu bi-āyātinā 


DS D Dr P A AN pa A y > G5 
LS : aka : an SK aa | pa (“AN 
suatu dari sebe- dari kamu kamu dan ti- orang-orang ke- 


kitab lumnya bacakan adalah dak ada 47 kafir cuali 
illal kafirun (47) Wama kunta tatlu min gablihi min kitabiw 


PA x AN A, 237? Pata 5. y baz Pa 


. . o o 


N 


ia (Al- bahkan/ orang-2 yang memba- tentu ragu- jika de- dengan tangan kamu dan 
Qurān) tetapi 48 talkan/mengingkari ragulah mikian kanan kamu menulisnya tidak 
wala takhuth-thuhu biyaminik idzal lartabal mubthilun (48) Bal huwa 


x 1 
Im 9 Al 1» Ji LI DIA 2 Ce col 
mengingkari/ dan ilmu mereka orang-orang dada di yang ayat- 
membantah tidak diberi yang dalam nyata ayat 


ayatum bayyinatun fi shuduril ladzina utul 'ilm wama yajhadu 


PP. r 29 el S A nan PLN A ` G ms y y 
Na | - | . 2 i7 - (14) P 2. 2 | En 
- - pl Xy Id, rd CA NI Du L 
atasnya/ ditu- mengapa dan mereka orang-orang ke- pada ayat- 
kepadanya runkan tidak berkata 49 yang zalim cuali ayat Kami 
bi-ayatina illazh zhalimun (49) Wagalu laula unzila 'alaihi 

o- en y SN S Ne P > Pa Z GAN 

bo Z A A w “2 TA b M wo zw AN 
si O b al ae ESY SI 3 a Ga Cl 
pemberi aku dan sungguh Alloh di sisi ayat-ayat sungguh kata- Tuhan- dari ayat-ayat 
peringatan hanyalah (mukjizat) hanyalah kanlah nya (mukjizat) 


āyātum mir rabbih qul innamal āyātu 'indal lāhi wa-innama ana nadzirum 


pa AA IIA nga DI ka AN Pr 
SA Ik BA II HK DI D 
- — A ep E Tedi ' 9 a? XL 
Al-Kitab kepada Kami telah bahwasa- cukup bagi apakah yang 
kamu menurunkan nya Kami mereka tidak 50 nyata 


mubin (50) Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba 


a SPI KG BB DU Ik HK 


Pa 
bagi dan benar-benar itu /demi- da- sesung- kepada dibaca- 
kaum pelajaran rahmat kian itu lam guhnya mereka kan 


yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmataw wadzikra ligaumiy 


46. (21) & Dan janganlah kamu berdebat dengan 
Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, 
kecuali dengan orang-orang zalim di antara 
mereka, dan katakanlah: " kami telah beriman 
kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami 
dan yang diturunkan kepadamu: Tuhan kami dan 
Tuhanmu adalah satu: dan kami hanya kepada-Nya 
berserah diri". 

47. Dan demikian (pulalah) Kami turunkan 
kepadamu Al Kitab (Al Quran). Maka orang-orang 
yang telah Kami berikan kepada mereka Al Kitab 
(Taurat), mereka beriman juga kepada Al Quran; 
dan di antara mereka (orang-orang kafir Mekah) 
ada orang yang beriman kepada Al Quran. Dan 
tiadalah yang mengingkari ayat-ayat Kami selain 
orang-orang kafir. 

48. Dan kamu tidak pernah membaca sebelum Al 
Ouran sesuatu Kitabpun dan kamu tidak (pernah) 
menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu, 
andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), 
benar-benar ragulah orang yang mengingkari(mu). 
49. Sebenarnya, Al Ouran itu adalah ayat-ayat 
yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi 
ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat 
Kami kecuali orang-orang yang zalim. 

50. Dan orang-orang kafir Mekah berkata: 
"Mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat- 
mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah: 
"Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah 
kepada Alloh. Dan sesungguhnya aku hanyalah 
seorang pemberi peringatan yang nyata". 

51. Dan apakah tidak cukup bagi mereka 
bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al 
Kitab (Al Quran) yang dibacakan kepada mereka? 
Sesungguhnya dalam (Al Ouran) itu terdapat 
rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang 
yang beriman. 


52. Katakanlah: "Cukuplah Alloh menjadi Saksi 
antaraku dan antaramu. Dia mengetahui apa yang 
di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang 
percaya kepada yang batil (atau tidak benar) dan 
ingkar kepada Alloh, mereka itulah orang-orang 
yang merugi. 

53. Dan mereka meminta kepadamu supaya 
segera diturunkan azab. Kalau tidaklah karena 
waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah 
datang azab kepada mereka, dan azab itu benar- 
benar akan datang kepada mereka dengan tiba- 
tiba, sedang mereka tidak menyadari. 

54. Mereka meminta kepadamu supaya segera 
diturunkan azab. Dan sesungguhnya Jahanam 
benar-benar meliputi orang-orang yang kafir, 

55. pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas 
mereka dan dari bawah kaki mereka dan Alloh 
berkata (kepada mereka): "Rasailah (pembalasan 
dari) apa yang telah kamu kerjakan". 

56. Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, 
sesungguhnya bumi-Ku luas, maka sembahlah Aku 
saja. 

57. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. 
Kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan. 
58. Dan orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal-amal yang saleh, sesungguhnya 
akan Kami tempatkan mereka pada tempat- 
tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di 
dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi 
orang-orang yang beramal, 


bara Kn kok XS BO D 
SL AI KEY 

menjadi dan di antara di anta- kepada cukuplah kata- mereka 

saksi kalian ra aku Alloh kanlah 51 beriman 


yuminun (51) Qul kafa billahi baini wabainakum syahida 


Z 

AA Ai ad & DAAR A y’ 7 . 7 AL 27 
2 a : se Aka 
mereka dan orang- dan langit di apa Dia me- 

beriman orang yang bumi yang ngetahui 


ya'lamu ma fis samawati wal-ardh walladzina amanu 


AN - y 2 KAA / < 2 
20. $ 3 
C) ojj Ma lol 
orang-orang mereka 


52 yang rugi itulah 
bilbāthili wakafarū billāhi ulā-ika humul khāsirūn (52) 


JGL 


kepada 
yang batil 


i A 25 a 
WL bel 
kepada 
Alloh 


dan mereka 
ingkar 


mereka 


g 3 — Z r A VERA PA ü 772 
E | P Z 2 Ta San na b AM 
hal G ga Je l glish jess 
azab pasti datang ke- diten- waktu dan jika dengan dan mereka minta dise- 
pada mereka tukan tidak azab gerakan kepadamu 


Wayasta`jilūnaka bil'adzab walaula ajalum musammal laja-ahumul `adzābu 


2 
aa E Oa N a Pekan 
Ah C GY Oam Y 9 TN gap 

dengan mereka minta disege- mereka ti- tiba- dan sungguh akan 
azab rakan kepadamu 53 menyadari dak mereka tiba datang kepada mereka 


walaya tiyannahum baghtataw wahum la yasy urun (53) Yasta 'jilunaka bil adzabi 


L? So” N Nr? G - ll! Dg Z 
21 | AA K AR © “2, P Z > A we wc 
Dlia An ap SAN b abioa) ag ols 
azab menutupi /me- pada orang-orang pasti Jahanam dan 
liputi mereka hari 54 kafir meliputi sungguh 
wa-inna jahannama lamuhithatum bilkafirin (54) Yauma yagh-syahumul 'adzabu 
L Ao AA Da 2A 2A a | - 2 
.. 2 A 
og 1995 Yapen Sa NO a La 
kalian kalian apa rasa- dan (Alloh) kaki bawah dan atas dari 
kerjakan adalah yang  kanlah berkata mereka dari mereka 


min faugihim wamin tahti arjulihim wayagulu dzugu mā kuntum ta' malin 


G 

Vo 22 AL P DA a aa a pA 

maka sem- maka hanya luas bumi- sesung- mereka orang-2 wahai hamba- 

bahlah Aku kepada-Ku Ku guhnya beriman yang hamba-Ku 55 
(55) Ya 'ibadiyal ladzina amanu inna ardhi wasi'atun fa-iyyāya fa`budūn 

SA GA © nh (A4 Al 4 >77? ENE z< K AI 
JA 239 Kap EA) Aan 2 E aa O) 
dan orang- kalian kepada f mati mera- yang tiap- 
orang yang 57 dikembalikan Kami dian sakan berjiwa tiap 56 
(56) Kullu nafsin dza-igatul maut tsumma ilaina turja`ūn (57) Walladzina 

2 2% We 2 | 7 >AS \ y | | A sr K A 
LF 2 ya KI G3 ASI LER 2 lles o ga 
mengalir tempat surga dari/di sungguh Kami akan kebajikan/ dan mereka mereka 

yang tinggi dalam tempatkan mereka saleh beramal beriman 


āmanū wa`amilush shalihati lanubawwi-annahum minal jannati ghurafan tajri 


a D 


“,- 
orang-2 orang-orang — pahala/ Va di da- mereka 
yang 58 yang beramal balasan sebaik-baik lamnya kekal 
min tahtihal anharu khalidina fiha ni' ma ajrul 'amilin (58) Alladzina 


z 27 
Pai Pai 
sungai- bawah- dari 
sungai nya 


G h jE 


N a 2” Pa Peka » vl y7 or 

jé Bm 5 | 3 mo do Bre 
Pa 1I 

ia membawa/ tidak bina- dari dan berapa mereka Tuhan dan atas/ mereka 


mengurus tang banyak 59 bertawakal mereka kepada bersabar 
shabarū wa`alā rabbihim yatawakkalūn (59) Waka-ayyim min dābbatil lā tahmilu 


$| A, SN 3 pa Ag Md A Aar 43 | ke Z > 
Maha Me- Maha an dan kepa- memberi reze- Alloh reze- 
E 60 ngetahui Mendengar da kalian ki kepadanya kinya 


rizqahāl lāhu yarzuquhā wa-iyyakum wahuwas sami ul 'alim (60) Wala-in 


EL AAN EA A g s A ARK AAA 

PN Si Aag La, DIN Ie ya R J 
dan matahari dan me- dan langit mencip- siapa engkau bertanya 
bulan nundukkan bumi takan yang kepada mereka 


sa-altahum man khalagas samawati wal-ardha wasakh-kharasy syamsa walgamara 


pa AA >” AKP aki SAAT 
P ad Pa 
dari Dia ke- bagi rezeki mela- Alloh mereka di- maka ba- Alloh tentu mereka 


hendaki siapa pangkan 61 palingkan gaimana akan berkata 


layagulunnal lah fa-anna yu fakun (61) Allahu yabsuthur rizga limay yasya-u min 


PS Pa 2 5 LA A 24r - 
2 Pa a - 
en Lu 35 Ge) a age K anl ol aj DEC se 
kalian bertanya Maha Me- se- dengan Alloh sung- bagi- danDiame- pada ham- 


kepada mereka Te 62 ngetahui suatu segala guh nya nyempitkan  ba-2-Nya 
“ibadihi wayagdiru lah innal lāha bikulli syai-in 'alim (62) Wala-in sa-altahum 


TE DA Pm NO —- LT Segi 
. ls Z v Pa ea A 
Uya A8 Da SK GEC JA D Gu 
matinya sesu- dari bumi dengan- lalu meng- air langit dari menu- siapa 
dah nya hidupkan runkan yang 


man nazzala minas sama-i ma-an fa-ahya bihil ardha mim ba'di mautiha 


AN Era s G Lz NN a Ay asr A Ya, SAR 

Q) Sa & : AA 
Ogan Y PKI > aN Aasa J ANI : 
mereka me- tidak kebanyakan bahkan/ bagi segala kata- Alloh tentu mereka 

63 mahami /berakal mereka tetapi Alloh puji kan akan berkata 


layagulunnal lah gulil hamdu lillah bal aktsaruhum lā ya 'gilun (63) 


K3 


Za A7 Aa - äg “Ie UG z4 an? =i P 
PAN IN DI éds 3d YL GII Saad oh Gs 
akhirat rumah/ dan sesung- dan main- senda ke- dunia kehidupan ini dan 


kampung guhnya main gurau cuali tidaklah 
Wama hadzihil hayatud dunya illa lahwuw wala'ib wa-innad daral akhirata 


jg 4 : 5 AD p >A y A n KAA q A 
3 ke hb BIL PI e & 
di dalam/ mereka maka mereka me- adalah jika kehidupan sungguh 
di atas naik apabila 64 ngetahui mereka ia 
lahiyal hayawan lau kana ya'lamun (64) Fa-idza rakibu fil 
A z>? PA » A I GA Can At > KA Da Pr Ai 
P Z. r . a O S I pn 
tiba- darat/ sam- Dia menyela- maka ketaatan/ kepada- dengan (pada) mereka perahu 
tiba pai matkan mereka tatkala agama Nya ikhlas Alloh berdoa 


fulki da`awul lāha mukhlishina lahud dina falammā najjāhum ilal barri idzā 
A BAG AAA YA WANT 


on AN ob a 
G3 TI KA Ly Sa A 


maka dan sehingga me- Kami telah berikan dengan sehingga mere- mereka mere- 
kelak reka bersenang-2 kepada mereka apa ka mengingkari 65 menyekutukan ka 
hum yusyrikun (65) Liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasaufa 


59. (yaitu) orang-orang yang bersabar dan 
bertawakal kepada Tuhannya. 

60. Dan berapa banyak binatang yang tidak 
(dapat) membawa (atau mengurus) rezekinya 
sendiri. Alloh-lah yang memberi rezeki kepadanya 
dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui. 

61. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada 
mereka: "Siapakah yang menjadikan langit dan 
bumi dan menundukkan matahari dan bulan?" 
Tentu mereka akan menjawab: "Alloh", maka 
bagaimana mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan 
yang benar). 

62. Alloh melapangkan rezeki bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan 
Dia (pula) yang menyempitkan (rezeki) baginya. 
Sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui segala 
sesuatu. 

63. Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan 
kepada mereka: "Siapakah yang menurunkan air 
dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi, 
sesudah bumi itu mati?" Tentu mereka akan 
menjawab: "Alloh", Katakanlah: "Segala puji bagi 
Alloh", tetapi kebanyakan mereka tidak 
memahami. 

64. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan 
senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya 
akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau 
mereka mengetahui. 

65. Maka apabila mereka naik kapal, mereka 
mendoa kepada Alloh dengan memurnikan 
ketaatan kepada-Nya: maka tatkala Alloh 
menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba 
mereka (kembali) mempersekutukan (Alloh) 

66. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah 
Kami berikan kepada mereka dan silahkan mereka 
(hidup) bersenang-senang (dalam kekafiran). Kelak 
mereka akan mengetahui (akibat perbuatannya). 


67. Dan apakah mereka tidak memperhatikan, 
bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan 
(negeri mereka menjadi) tanah suci yang aman, 
sedang manusia disekitar mereka saling rampok- 
merampok. Maka mengapa (sesudah nyata 
kebenaran), mereka masih percaya kepada yang 
batil (atau tidak benar) dan ingkar kepada nikmat 
Alloh? 

68. Dan siapakah yang lebih zalim daripada 
orang-orang yang mengada-adakan kedustaan 
terhadap Alloh atau mendustakan yang hak (atau 
yang benar) tatkala yang hak/benar itu datang 
kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahanam itu 
tempat tinggal bagi orang-orang kafir? 

69. Dan orang-orang yang berjihad untuk 
(mencari keridaan) Kami, benar-benar akan Kami 
tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan 
sesungguhnya Alloh benar-benar beserta orang- 
orang yang berbuat baik. 


42 LA 


LD 


. 


SI ESA a 
dan saling aman tanah mereka mem- apakah 
rampok suci perhatikan tidak 66 


ya'lamun (66) Awalam yarau anna ja'alna haraman aminaw wayutakhath-thafun 


SR! LL AN 91 o7 
le e C 


mereka 
mengetahui 


Kami telah bahwasa- 
menjadikan nya Kami 


na a a Ta Ls B ea A 

AS a das osh JU ae D 0 
mereka kafir/ Alloh dan dengan mereka apakah maka de- sekitar dari/ manusia 

ingkar nikmat beriman ngan yang batil mereka di 
nasu min haulihim afabilbathili yu minuna wabini matil lahi yakfurun 
AL y lo 1! 2 

vr 7 P o eZ v AL Vers A A l Tata PAN 

: Sa Na E (w) 
gl — 3 bis all SN Ye ML 9 | 
dengan dia men- atau kedustaan Alloh atas/ mengada- daripada lebih dan sia- 

hak dustakan terhadap adakan orangyang zalim pakah 67 


(67) Waman azhlamu mimmanif tara 'alal lāhi kadziban au kadz-dzaba bilhaggi 


D 
“ 4 Pa AN <> . Y 2” pe A a eN Aa Pri Pad 2 
CN W GA Sa AB A kh A 


dan orang- bagi orang-orang tempat neraka da- bukan- ia datang tatkala 
orang yang 68 kafir tinggal Jahanam lam kah kepadanya 
lamma ja-ah alaisa fi jahannama matswal lilkafirin (68) Walladzina 
AN Cas > 4? 1 `, AS” Ae Z aA - Ae 
MW Sa D AA SA es TA 
OLA - AN oLg ° » p e y 19 > 
orang-2 yang benar-2 Alloh dan jalan-2 sungguh Kami akan dalam mereka 
69 berbuat baik beserta sungguh Kami menunjukkan mereka Kami berjuang 


jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa-innal Ilaha lama'al muhsinin (69) 


